muizz muizz 



ZAKAT DAN 
KESEJAHTERAAN 



Menyeluruh ; Kaffah 




O you who have believed, enter into Islam 
completely [and perfectly] and do not follow the 
footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear 

enemy. 



Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke 
dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut 
langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu 

musuh yang nyata bagimu (QS.2 : 208) 




(85 : SjSjII) ujj*^ 






♦♦ 




J UJ^J^ 




Potensi Zakat di Indonesia 




□ Hasil survey PIRAC 




1 1 Kota Besar Zakat Rp. 4 
Triliun 



Potensi Zakat di Indonesia 



5 






□ Pembayaran Zakat 




□ Atas Dasar Kesadaran Agama (99%) 




Lebih Kuat 



□ Motivasi ini 



Lebih Langgeng 




Pemahaman 



engetahuan 




Potensi Zakat di Indonesia 





□ Potensi Besar Belum Teraktualkan? 



Sosialisasi 




Kelembagaan Pendayagunaan 





Kesejahteraan 



Pengaruh Yang Signifikan 



Pengembangan 
Dunia Usaha 




Pengertian Zakat 





Membersihkan / Mensucikan 










Tumbuh, Subur & 
Berkembang 




Harta menjadi 
Berkah 




Membersihkan/ 

Mensucikan 




Zakat Membersihkan dan 
Mensucikan 




Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, 
dengan zakat itu kamu membersihkan dan 
mensucikan mereka dan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui. 









ZAKAT FITRAH 



Zakat Diri 







ZAKAT HARTA 








JENIS DAN KADAR 
ZAKAT FITRAH 



PRIORITAS UNTUK 
FAKIR DAN MISKIN ! ! ! 











TABEL ZAKAT FITRAH 



1 



Nishab 



Punya kelebihan 
Makanan untuk 
Keluarga dari yang 
Menjadi tanggungan 
Pada hari raya 
Idul Fitri 



Kadar 



2,5 Kg 



Taksiran 

Rupiah 



Rp 10.000 

( @ Rp 4000) 



Rp 8.750 

( @ Rp 3500) 



Rp 7.500 

( @ Rp 3000) 



Waktu 



Akhir Rama- 
dhan 



Rp 7.000 

( @ Rp 2.800) 



[Sejak terbenair 
Matahari sam 
pai sebelum 
Shalat ‘Id) 
Boleh juga 
Sejak awal 
Ramadhan 





HARTA YANG WAJIB DIZAKATI 



□ Binatang Ternak 

□ Emas dan Perak 

□ Kekayaan Dagang 

□ Hasil Pertanian 

□ Hasil Laut dan Barang Tambang 

□ Zakat Profesi 

□ Zakat Saham dan Obligasi 

□ Zakat Investasi Pabrik/Gedung 

□ Zakat Perusahaan 

□ Zakat Uang 



TABEL ZAKAT 



No 


Jenis Harta 


Nishab 


Haul 


Kadar 


1 


Emas 


85 g 


1 thn 


2,5 % 


2 


Perak 


595 g 


1 thn 


2,5% 


3 


Uang simpanan 


Senilai 85 g 


1 thn 


2,5 

% 


4 


Perdagangan 


Senilai 85 g 


1 thn 


2,5 

% 


5 


Mal Mustafad 


Senilai 85 g 


Saat/Setiap 

Mendapat 


2,5 

% 


6 


Profesi 


Senilai 1200 kg 


Setiap 


2,5 

A/ 


^ N 

Batu permata (Berlian), Platina, perabot dari emas, dinar 

V V 



No 


Jenis Harta 


Nishab 


Haul 


7 


Pertanian 


653 kg bers 


Tiap panen 


8 


Saham 


Nilai 85 gr 


Saat diperoleh 


9 


Hasil Investasi 
Gedung/Pabrik 


Senilai 85 gr 
Emas 


Saat diperoleh 


10 


Rikaz/temuan 


Tanpa nisab 


Saat diperoleh 


11 


Hasil Tambang 


85 gr emas 


1 tahun 


12 


Perusahaan 


85 gr emas 


1 tahun 


13 


Binatang Ternak 


40-120 kmb 
30-39 sapi 


1 thn 
1 thn 



Kadar 



5-10 % 



2,5 % 



2,5 % 



20 % 



2,5 % 



2,5 % 












































ZAKAT PROFESI 




Konsultan 



Akuntan 




Kontraktor 



















Zakat Profesi 



? A* J*l > P li-j , U Ijtt oaill u 

'J 



f O 



0 ? 



A .0? 



) T 



J»? 



ai U u^'/^ i 



* ♦* ♦ t Vfl j \ * T o**° t - ^ ♦**?•♦ A * 1* • tl 1 j> s -£ 

JU (jl 2 I AjJl^U aJjuoj j ^j^QQ 1 i 4_Lo (. ma. >1 1 J) x> x>J 1 



C 




Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 
allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 
kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 
kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 
mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji. 



17 



Nishab 
Zakat 
Profesi 



Diqiyaskan kepada Zakat Pertanian 




Qiyas S y abah 





Diqiyaskan kepada zakat Perdagangan 




Senilai 
1.350 kg 




1 


r 




1 

1 


Rp 1,35 jt 


1 


l 


; 



▼ 



r ^ 

£ 

6^1 ^ jJ I Jji J 

L j 




MU STAHIQ ZAKAT 




HAMBA 





ANCAMAN BAGI YANG ENGGAN BERZAKAT 




f* J J '-W iSjfc* j'j L5^ cr^ f Ji 

(34 I Ujj^ I jS j3i l^A 

Pada hari itu harta mereka dipanaskan di neraka Jahannam lalu 
digosokkan kepada dahi mereka, lambung dan punggung mereka, 
lalu dikatakan kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu 
simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat 

dari apa yang kamu simpan itu (9 : 34) 





Sumpah Abu Bakar 





Demi Allah, aku pasti memerangi siapapun yang memisahkan 

Shalat dengan zakat 



r ^ 

Sabda Nabi Muhammad Saw, “Wahai manusia, tunaikanlah 
zakat hartamu, Ketahuilah, barang siapa yang tidak menunaikan 
zakat, tidak sempurna pula agamanya, tidak sempurna 
puasanya, tidak sempurna j ihadnya (Al-Hadits) 




Yang Termasuk Kepada Zakat Usaha 



Hasil Rumah Sewa 




Hasil Mobil Angkot 




Salon 


Door Smeer 


Bengkel 


Perhotelan 


Rental 


Wartel 


Restoran 












NISHABNYA ; 94 Gram MAS 


KADARNYA, 2,5 % 



Contoh 



Hasil Sewa Setahun Rp 10.000.000.x 2,5 % = Rp 250.000 




Jadi Zakatnya setahun Rp 250.000 





Esensi Zakat : mendorong investasi publik 




Investasi 



Investasi 



Investasi 



Investasi 




Reksa 
Dana 










Esensi Zakat di Bank Syariah (BS) 




Esensi Zakat di Bank Syariah (BS) 

J Dep mudharabah (DM) = investasi 

J Tab wadiah (TW) = simpanan = harta 

j Giro wadiah (GW) = modal usaha = bukan 
harta 

j TW dikenakan zakat harta untuk 
mendorong nasabah mengubah hartanya 
menj adi investasi / DM 

J Menjadi sangat penting untuk 
memposisikan secara jelas antara DM 
(investasi) dan TW (simpanan/harta) 



Pressure 




Esensi Zakat di Bank Syariah (BS) 




j Bahwa apabila FDR < 100, maka itu dapat 
diartikan terdapat dana investasi yang 
belum ditanamkan / idle fund 

J Dengan memahami bahwa esensi zakat 
adalah upaya menekan keberadaan idle 
fund agar mengalir menj adi investasi, maka 
idle fund yang tertahan oleh bank tersebut, 
dapat dipandang sebagai ob j ek zakat 
dengan konsekwensi terkena penalti zakat 
sbg disinsentif atas idle fund tsb. 




Pressure 



Posisi Instrumen moneter (GWM & SWBI) 




Penalti zakat atas idle fund di bank 



j Adanya dana yang tak tersalurkan oleh bank 
harus disadari sebagai satu bentuk lain dari idle 
fund di mana secara esensi merupakan ob j ek 
zakat. 

j Bahwa pengenaan "penalti" zakat atas idle fund 
yang tertahan oleh bank, merup wacana terj auh 
setelah pengenaan "penalti" zakat atas tabungan 
wadiah. 

1 Wacana pengenaan "penalti" atas kedua bentuk 
idle fund di atas, merupakan satu kesadaran atas 
adanya bentuk idle fund di "halaman rumah kita 
sendiri" (dlm industri perbankan syariah). 



Penalti zakat atas idle fund di bank 



j Pengenaan "penalti" zakat atas idle fund 
tsb dapat diartikan sebagai "upaya paksa" 
sistem zakat untuk mengalirkan dana dalam 
bentuk investasi, setelah sistem yang ada 
(dlm hal ini bank syariah) tidak optimal 
dalam mengalirkan dana tsb. 

u Pengenaan "penalti" zakat atas idle fund 
tsb merupakan sumber tambahan bagi bank 
untuk menyalurkan pinjaman kebajikan 
(qordhul hassan). 



Posisi Instrumen moneter (GWM & SWBI) 



u Atas adanya idle fund (over likuid) tsb 
perlu diserap oleh Bank Sentral melalui 
instrumen GWM dan SWBL 

u GWM (telah diatur oleh DPbS-ers) 

u SWBL Dengan memahami adanya 
"ancaman penalti" zakat atas idle fund 
bank, maka posisi SWBI dapat disetup 
sedemikian rupa sebagai "tempat parkir" 
yang dapat menyelamatkan dana tsb dari 
pengenaan "penalti". 



Posisi Instrumen moneter (GWM & SWBI) 



j Maksudnya : dana bank yang di"parkir" di SWBI 
akan "bebas" dari "penalti" zakat dimaksud. 

j Dengan demikian "keuntungan" penempatan 
dana pada SWBI bagi bank adalah terhindarnya 
dana bank tsb dari "ancaman" penalti zakat. 

j Karena telah memberikan "keuntungan" dgn 
terhindarnya kerugian dari kerugian "penalti" 
zakat, maka bonus SWBI dpt dihilangkan. 



Posisi Instrumen moneter (GWM & SWBI) 



Hilangnya bonus atas keberadaan SWBI tsb, 
telah dapat menyelesaikan persoalan bonus yang 
selama ini terus dipertanyakan. 

J Posisi ini pula telah memberikan perbedaan 
sangat mendasar atas "semangat" dan "motivasi" 
BK dan BS dalam hal menyimpan dana di SBI dan 
di SWBI. 

J Semangat & motivasi BK adalah untuk 
memperoleh bunga, sedangkan BS adalah untuk 
menghindari "ancaman penalti zakat". 



